BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH 
PEMBERITAHUAN MULAI TENDER/SELEKSI 
SUMBER DANA APBA TAHUN ANGGARAN 2023 


1. Pemerintah Aceh sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan menindaklanjuti Surat 
Edaran Gubernur Aceh Nomor 602/15148 tanggal 19 September 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Aceh menyampaikan pemberitahuan mulai tender/ 
seleksi yang bersumber dari APBA T.A. 2023 

2. Pemerintah Aceh melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh memberikan kesempatan kepada seluruh Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memiliki kualifikasi cukup agar mengikuti proses pemilihan penyedia 
barang/jasa sesuai dengan peraturan, mekanisme, standar, dan prosedur yang berlaku. 

3. Proses tender/seleksi akan dilakukan secara on-line dan bertahap, persiapan dan tender/seleksi Pra DPA T.A 2023 dimulai tanggal 1 Desember 2022. Kepada seluruh calon Penyedia Barang/Jasa dipersilahkan mengikuti 
tender/seleksi secara elektronik (e-procurement) melalui SPSE pada laman htips://Ipse.acehprov.go.id/eproc4. 

4. Rekapitulasi jumlah paket pekerjaan yang akan dilakukan tender/seleksi dapat dilihat pada lampiran pemberitahuan ini, untuk data paket secara detail dapat dilihat pada laman https://sirup.Ikpp.go.id/sirup/ro/rekap/klpd/D1 

5. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan terima kasih. 


PANCACITA 


Banda Aceh, 30 November 2022 


Jumlah 655 1.066.317.634.306 | 394 901.152.407.666 83 66.863.276.952 | 149 60.271.039.914 29 38.030.909.774 

1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh 268 313.403.217.004 | 226 297.728.717.004 2 2.777.500.000 40 12.897 .000.000 
2 Dinas Pengairan Aceh 110 309.762.068.003 53 286.028.068.003 57 23.734.000.000 
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh 52 140.828.205.405 20 125.760.663.305 32 15.067.542.100 
4 Dinas Pendidikan Aceh 29 19.761.714.158 27 19.133.959.158 1 127.755.000 1 500.000.000 
5 Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh 27 16.375.143.663 19 12.095.143.663 8 4.280.000.000 
6 Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh 23 18.010.749.394 10 11.397.849.394 13 6.612.900.000 

Dinas Kesehatan Aceh 19 711.781.490.964 4 62.028.808.069 9 5.134.733.302 4 3.794.036.000 2 823.913.593 
8 Dinas Perhubungan Aceh 17 18.415.440.071 6 7.003.691.810 4 1.811.750.000 T 9.599.998.261 
9 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh 17 17.797.748.363 9 9.439.778.363 8 8.357.970.000 
10 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 16 16.161.656.000 7 10.37 1.656.000 1 1.500.000.000 2 290.000.000 6 4.000.000.000 
11 Dinas Peternakan Aceh 15 12.076.338.044 2 2.488.602.000 13 9.587.736.044 
12 | Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh 12 29.963.430.957 4 18.058.630.957 7 11.504.800.000 1 400.000.000 
13 | Dinas Sosial Aceh 10 4.217.600.000 9 4.093.700.000 1 123.900.000 
14 | Rumah Sakit Jiwa Aceh 7 19.742.512.600 1 4.600.000.000 1 805.626.100 1 268.900.000 4 14.067.986.500 
15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh 6 11.047.857.793 1 7.181.857.793 4 3.470.000.000 1 396.000.000 
16 | Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh 6 5.958.000.000 4 5.393.000.000 2 565.000.000 
17 | Badan Pengelolaan Keuangan Aceh 4 10.105.659.600 2 8.758.820.000 1 1.120.000.000 1 226.839.600 
18 | BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin 3 11.697.808.360 1 8.642.180.146 1 2.588.311.000 1 467.317.214 
19 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh 3 3.350.000.000 2 3.249.000.000 1 101.000.000 
20 | Biro Umum Setda Aceh 2 10.000.000.000 2 10.000.000.000 
21 Dinas Pertanahan Aceh 2 580.000.000 2 580.000.000 
22 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh 1 1.020.000.000 1 1.020.000.000 
23 | Sekretariat DPR Aceh 1 681.041.420 1 681.041.420 
24 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh 1 343.105.000 1 343.105.000 
25 | Dinas Pangan Aceh 1 348.192.143 1 348.192.143 
26 | Dinas Syariat Islam Aceh 1 388.660.000 1 388.660.000 
27 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 
28 | Sekretariat Baitul Mal Aceh 1 499.995.364 1 499.995.364 


@ www.serambinews.com @ wvww.facebook.com/serambinews O https://twitter.com/serambinews https://www. instagram.com/serambinews (> |] serambi on TV 


